"ENIGMAKROSTIK - 


Andi Fitriyanto 


- Enigmakrostik - 


Andi Fitriyanto 


Penulis 
Andi Fitriyanto 


Editor 
Andi Fitriyanto 


Penata Letak 
Andi Fitriyanto 


Penata Sampul 
Andi Fitriyanto 
ArtsyBee 


Penerbit 
Ruang Karya Bersama 


160 hlm, 14.8 x 21 cm 
ISBN: 978-623-520-020-0 


Cetakan pertama, Agustus 2024 


SK 


RUANG KARYA 


Daftar Isi 


Prolog - 1 
Dasafabula - 3 
Elyon Sang Tuhan - 5 
Namus Sang Malaak - 7 
Himdi Sang Mesias - 9 
Hegsalem Sang Kredo Ultima - 11 
Kitab Suhuf, Sadhrat, dan Madhrat - 13 
Oubb dan Kota Bakka - 15 
Era Keemasan - 17 
Dominasi Sivilisasi - 19 
Sektarian dan Faksi-Faksi - 23 
Nubuat Akhir Zaman - 25 
Elegi - 29 
31 - Tuhan dan Rigiditas Ketuhanan 


Niskala - 35 
37 - Dogma Para Primata Banal 


Izah - 41 


Gemintang - 47 
Meraki - 53 
Amerta - 59 
Klandestin - 65 


Resurjensi - 71 


Obsolete - 77 


Skisma - 83 


Taksa - 93 


Imanen - 99 


Kalis - 107 


Epilog 


43 - Absolutisme 
dan Totalitarianisme 


49 - Martir-Martir Imbesil 
55 - Altruisme Temporal 

61 - Mayoritanisme Eksklusif 
67 - Epitome Rasionalisme 


73 - Profanitas, Determinasi, 
dan Konsistensi 


79 - Parokialisme 
dan Deklinasi Sivilisasi 


85 - Liberasi Kognisi 
89 - Literasi Pembebasan 


95 - Humaniora Kolektif 


101 - Asimilasi, Integrasi, 
dan Sinkretisme 


109 - Subversi Diversitas 
dan Diskriminasi Seksual 


Humanisme di Atas Segala Isme - 113 


Prakata 


Premis yang ingin disampaikan oleh penulis 

melalui buku ini adalah opini, kritik, dan gagasan 

terhadap manusia dengan ketuhanannya, sivilisasi 

dengan kemanusiaannya, serta problematika yang 

menjangkitinya dalam ruang-ruang sosial dengan 
narasi sastrawi. 


Menilik kredo dan agama arkais-ekspansif, hingga 
ideologi konservatif yang disesaki keobsoletan, 
keparokialan, kebebalan, arogansi, hingga 
kebiadaban, penulis berusaha menyelisik narasi, 
kontranarasi, serta komplikasi dari agama-agama 
yang sejatinya adalah sarana humaniora. Sebuah agen 
pencerah yang sepatutnya bersifat fleksibel terhadap 
progres yang terukur dan teruji. 


Intensi penulis adalah memantik, memelihara, dan 

menebar nalar sehat demi menumbuhkan individu 

dan komunal yang rasional, kritis, dan skeptis. 

Harapan besarnya adalah semoga buku ini dapat 

diterima dengan pikiran terbuka dan kebesaran 

hati, serta memiliki nilai guna dan estetika bagi 
kemanusiaan. 


Ucapan terima kasih dan respek kepada mereka 

yang dengan berani dan penuh determinasi, secara 

konsisten maupun sporadis menebar nalar sehat 
dalam alienasi, isolasi, dan diaspora. 


Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih 
kepada yang selalu mempunyai tempat paling spesial 
dalam benak, Danish Adlan Putra dan Nova Anastasia. 


Salam literasi. 


Prolog 


elamat datang di Arbi, sebuah negeri khayali 

di sentra hamparan Terra. Di jazirah fana nan 

tandus ini kisah-kisah memukau dan ilusif bermula. 
Di mana keilahian dan cendala saling memangsa. 


Di sudut-sudut kota ekshibisi kekudusan dan 
kedurjanaan silih berganti menghias sakramen- 
sakramen. Tuhan-Tuhan arkais bercumbu dengan 
iblis-iblis yang imani. Mereka hanyut dalam kelataan 
berbalut seremoni transendental dan ritus-ritus suci. 


Oubb angkuh menjulang di alun-alun kota. Simbol 
kekalisan kredo-kredo pagan arkais kaum Badui 
Jahili. Lantunan syair dan puisi ilahiah menggema 
di mimbar-mimbar para maksum. Kidung-kidung 
menyihir penghuni kota dalam euforia. 


Bakka adalah ikon keluhuran. Sentra ritual-ritual 
imanen. Bait yang dibaptis oleh kemegahan dan 
kemahaan. Kota di mana risalah-risalah bertemu 
hujahnya, nubuat-nubuat memindai takdirnya, dan 
doa-doa diperkenankan. Bakka adalah janabijana 
para rasul pengemban iluminasi dan eminensi. 


1 
- Enigmakrostik - 


Kaum maksum dan kaum profan bersenda gurau 

bersama di altar-altar penebusan dosa. Namus dan 

ribuan Malaak mengamati mereka dari saf-safnya. 

Elyon Sang Maha Pencipta memberkati seisi kota 
dari singgasana-Nya. 


Tiba saatnya para primata saleh nan dungu berlakon 


dalam fabula. 


UNTUK 


VERSI 


LENGKAPNYA 


SILAKAN 


HUBUNGI 


PENULIS 


